No.43 

CHAMIS 23 JUNI 1938 
TAHOEN 1 

DAGBLAD Tel. 393 


POEROESOE DANOES Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Diterbitkan tiap2 
hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Lembar pertama 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Telegramadres: 
»PERKI" Padang Bajaran lebih dahoeloe. 


Pariaman AGENTEN „I.P.P.A.” Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Bijkantoor Fort de Kock: H.Aminoeddin 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan Loear kotta seboelan Per lembar 
Advertentie 10 sen per regel 


TERDIRI dari 1% lemban 
f0,60 10,75 f0,08 


Bapak Soetomo Njawa gerakan Parindra jang memakai dasar jang bersemangat, 
jaitoe: PAK TANI 1 


Diasmani pemimpin jang besar itoe soedah tiada lagi pada saat ini, tetapi 
pekerdjaan jang telah dilakoekan goena noesa dan bangsa, tetap tinggal. 
Semangat almarhoem itoe akan tetap hidoep sampai pada hari kemoedian 
didalam sanoebarinja rakjat jang berpoeloeh djoeta dalam negeri ini, teroetama 
sekali kaoem tani. Kewadjiban besar jang telah dilakoekan oleh Soetomo itoe di 
moelainja pada dasar jang sebaik baiknja dengan membangkit kan kegembiraan 
pada golongan jang berdjoeta djoeta itoe dan belian telah berhasil menghidoep 
kan semangat mereka oentoek berichtiar. Soetomo sendiri dapatlah diban 
dingkan dengan pemimpin besar besar jang ada sekarang didoenia Malah beliau 
didalam tanah djadjahan ini sebetoeinja adalah menghadapi kesoekaran lebih 
banjak dari pada seorang Lenin. Kemal Pasha, Hitler. Mussolini poen dari Gandhi 
sekalipoen. Kebesaran Dr. Soetomo dan kesedihan penghidoepannja hanja lah 
dapat di kira kirakan, kalau diperiksa dengan adat istiadat perbedaan bangsa 
agama dan lebih lebih lagi iklim negeri ini, Ragam bangsa dan agama itoe lah 
jang teroetama sekali sedjak zaman poerbakala jang menjebabkan kepoelau ini 
sangat loear biasa keadaannja. Lebih lebih poelau Djawa jg ada djoega benarnja 
dinamai „sjorga doenia' haroeslah dipan dang ditengah tengah warna jg 
beragam roepa itoe sebagai tempat asal moela djadi, sebagai tjontoh bagi 
tjahaja jang soetji bersih, jaitoe Keroekoenan kehi doepan atau ,syncretisme" 
Djikalau Dubois, seorang ahli pengetahoean, mengira, entah benar, entah tidak, 
bahwa ia telah mendapat missing link dipoe lau Djawa, didalam ilmoe meta 
physica tentoe kekoerangan jang ada pada segala bangsa didoe nia ini jaitoe 


rantai penjamboeng oentoek mendapat keroekoenan hidoep, akan didjoempainja 
djoega dalam syncretisme jang sedjati, asal diselidiki dengan saksa ma, Dari 
keroekoenan, jaitoe dari yncretisme jang beloem ada tertjapai dalam negeri 
manapoen 


djoega, adalah Soetomo waki nja jang sedjati. Ketjintaannja jang tidak terki ra 
kira bagi nasibnja si ketjil seiama hidoepnja selaloe ditoen djoekkannja dengan 
boekti jang terang dan njata dan dapat dihi hat dan dirasa, jang boleh mendjadi 
peringatan bagi pendoedoek desa sampai berabad abad. Soetomo mentjari 
harga kehidoepan jang tinggi, tidaklah teroetama sekali pada golongan „tjerdik 
pandai" tintellectueelent, djoega tidak pada ,,metaphysische mystiek" jang 
koerang berhasil dalam abad ini, karena biasanja, membawa orang Djawa jang 
besar, achirnja pada djalan jang boentoe dalam pekerdjaannja bagi orang banjak 
Keen tetapi Soetomo tjari dan telah dapat poela kehidoepan jang berharga jaitoe 
keroekoenan kehidoepan desa jang ada pada si tani. Boekannja dikota tetapi 
dide sa, disitoelah ia dapat memboek tikan ketjintaannja pada sitani dan 
disitoelah ia dapat pengalaman jang tak ternilai harganja dan dapatlah poela ia 
merasai keroekoenan jang masih tinggal kekal kedapatan ditengah tengah desa, 
meskipoen keroekoenan ini telah hampir terkoeboer dibawah hoetang dan 
penderitaan koerang makan. Boekannja diloear desa, atau dinegeri2 jang telah 
banjak di kenalnja, ia mentjari „mata air hidoep", tetapi ia dapatkan itoe 
ditengah tengah desa jang sederhana, jang penoeh dikeli lingi kesoekaran 
hidoep, sehing ga bangsa lain rasanja dalam hal jang seroepa itoe telah, lama 
leboer binasa, karena terlaloe banjak memikirkan harta doenia jang fana", 
hingga loepa akan keroekoenan hidoep 


Soerat kiriman 


Sedikit injectie boeat adresnja Pers bureaul.P.P.A Pari aman. Pada Perki 15 Juni 
no 36 ada berisi toelisan seroean dagang Pariaman. Roepanja seroean itoe ada 
dapat perhatian tjoekoep dari Persbureau I.P.P.A. Tapi amat sajang toean2 dari 
Persbureau I.P.P.A. Keloepaan 


barang kali, menoeliskan dri mana soember ia dapat seroean itoe, sebab dalam 
siaran toean2 pada sich, Radio dan Sinar Sumatra, nama Perki jang 
mengeloearkan seroean itoe ta' dise boet apa2 atau dengan perkata an lain 
diloepakan sadja. Menoeroet Kesopanan Journa tlisik toean2 bekerdja 
serbaKoerang djoedjoer roepanja. Sebab itoe boeat dimasa de pan haroes 
toean2 seboetkan da ri mana toean2 perdapat chabar jang mendjadi perhatian 
toean2 toe. Menoeroet toelisan toean pada s.ch. kadio dan Sinar Sumatra toean 
ada sedikit menjesal jang s.ch. Berita dan Kemadjoean masjarakat jang soedah 
diterbit kan doeloe Kebanjakan isinja boeat meng critik person orang sadja. Atas 
keloearnja toelisan ini, diharap toean2 djangan mendja di moendoer dari tjita2 
toean2 itoe jaitoe mengeloearkan madjal lah di Pariaman. Tapi diharap dimasa 
depan toean haroes menoelis chabar Pariaman jang berfaedah boeat bangsa dan 
noesa, sehingga manakah poetra Periaman jang ada dirantau membatja 
madjallah itoe, terbajang hendaknja dimoe kanja bagaimana hal ihwal nege rinja. 
Hamdani 


Soengei Penoeh Rantjangan oesaha sub comite Penjokong Sekolah Tinggi 
Moeham madijah di S. Penoeh Kita dapat kabar dari anggota sub comite P. S. T. 
M., bahwa sub comite sekarang sedang, berichtiar akan meadakan Tentoon 
stelling, Krontjong concours dan pertandingan voetbal djoega kalau dapat 
meadakan Pasar Malam. Tentoonstelling dan Pertandi ngan krontjong comite 
bermak soed kalau ta' ada halangan akan dilansoengkan dalam boelan ini djoega 
dan pertandingan voetbal diboelan Juli besok. Sekarang comite sedang 
beroesaha meich tiarkan prijs jang akan dipere boetkan oleh club2 jang akan 
toeroet nanti, dan pasar malam diichtiarkan diachir Augustus di moeka. Moedah 
moedahan oesaha sub comite ini akan dapat samboetan dari pendoedoek 
Kerintji serta dapat hasil jg memoeaskan. (Zaiari 


Pentjoeri jang actief Hari Rebo 15 Juni 1938 dipa sar Koto Lanang (Rawangi satoe 
kedai kain telah didatangi oleh beberapa jang roepanja akan berbelandja pada 
itoe kedai, dan setelah dia melihat satoe kain saroeng maka dia mintak lagi jang 
lain, maka oleh pelajan kedai tentoe diperkenankan, oleh karenatawaran orang 
itoe ada hampir dapat boleh didjoeal, tetapi dia mintak lagi jang ada tergantoeng 
karena itoe poela tjorak dan ragi nja menarik, oleh pelajan djoega diperkenankan 
dan sampai habis semoea ditoeroenkan, dan orang menawarpoen bertambah 
satoe2 orang. Kemoedian oleh karena harga jang menawar masih agak koerang 
maka djoeal beli ta djadi. Maka pelajan kedai tsb. laloe melipat dan 
mengantoengkan kembali kain2 jang telah dikembang kan oentoek ditawar 
orang. Dengan moeloet ternganga pelajan kedai tsb. melihat 3 kajoe kain 
Cranolin jang terlimpit iter timboen, sewaktoe mengembang kan kain waktoe 
orang ada menawar dilihatnja kain itoe soedah ta' berada lagi. Slapa jang diikoet 
oleh 3 kajoe kain tsb. apa orang jang da tang menawar kain jang tidak djadi 
membeli oleh karena ta sesoeai harga? ini boleh djadi. Hal ini patoet djadi 
peladjaran bagi orang2 lain dan teroetama pedagang2 jang dipasar ini Kota 
Lanangi karena pada waktoe jang laloe pernah terdjadi dipasar ini orang jang 
berdjoealan ketjoerian. Zaizari fort de Kock Pasar keramaian di Fort de Kock, 
soedah pasti akan dilan soengkan pada 30 Juni t/m 5 Juli dihadap. Pendapatannja 
bakal dibagi bagikan pada 15 boeah perkoem poelan. Kita sangat poedjikan dan 
har gakan tinggi atas oesaha jang membantoe hidoepnja pekerdjaan sociaal. 
Hanja sedikit jang kita sesal kan, satoe perkoempoelan jang meharapkan 
bantoean serta wadjib dibantoe oleh segala manoesia, orang loepakan sadja, 
jaitoe perkoempoelan Comite anak Jatim P.G.A.I. Kita tahoe bahwa di Fort de 
Kock ada berdiri Comite anak Jatim P.G.A.I. 


EDITORIAL INDONESIANA Didasarkan atas Persatoean Indonesia ! 


Soerat kiriman (Diloear tanggoenggan redaksi) speciaal Oentoek e. Kepala 
negeri SS Tinggi terlebih dahoeloe kita meng oetjapkan terimah kasih pada Red. 
jang telah meloeangkan tempat oentoek kita. e. Kepala negeri jg terhor mat, 
Kepala negeri adalah ibarat sepohon waringin di tengah padang, daoennja jang 
rimboen barat pajoeng artinja Panas tempat bernaoeng, Hoedjan tempat 
bertedoeh dan Pai tempat batanjo. Poelang tempat babarito itoelah sifat jang 
oetama di atas poendak e. Kepala. Tapi roepa2nja barang kali soedah mendjadi 
kehendak za man, sifat jang tsb di atas itoe ta' ada e. pakaikan. Terboekti 


berapa banjak soal jang hingga sampai di ini masa tinggal terbangkalai sadja arti 
njaoe, param dengan ta' meoeroesnja satoe persatoe. Oemp: laboeh. Taboeh 
itoe ada kegoenaannja paling penting di dalam satoe2 negeri oemp. ada 
kegemparan apajg mesti dipoekoel tentoe Taboeh boekan? tetapi itoe taboeh 
sesoedah di bedah orang de ngan pisau, habis ta' e, Kepala selidiki terboekti 
sampai sekarang tinggal terbengkalai sadja dan. Peralatan Voetbal, Kalau kita ta' 
chilaf ini hal soedah pernah mendjadi pembitjaraan di dalam s.s. kabar 
teroetama Perki ini tjobalah e. da lam2 ini soal tsboe, jang mendjadi Eere 
voorzitter hingga sam pai sekarang, itoe peralatan ta' tentoe oleh rakjat 
oedjoeng pang kalnja bahkan baroe2 ini di kerna soal ini djoega hampir2 berlaga 
doea boekoe tangan tapi oentoeng ta' mendjadi. Poen soal2 jang lain banjak lagi 
jang mana rasanja tjoekoep lah sekedar permoelaan itoe sadja di harapkan 
djoega jang berwadjib akan soeka meamat2tinja. Seperti mamang orang toea: 
Jang boesoek itoe sekali poen diboengkoes oleh apapoen djoega namoen 
baoenja misti terboeka djoeD.van de yentjes, ga. Menoeroet hemat kita disam 
ping menolong dan membantoe sociaal werk, soedah sepatoetnja poela 
pendirian2 roemah Jatim dapat sokongan djoega. Agama Islam mengantjam de 
ngan kerac orang2 jang tidak maoe tahoe hidoepnja anak2 Jatim dan anak2 jang 
tersia2 jang ta' dipelihara dan didik, itoelah jang bakal meroesak pada 
masjarakat di kemoedian hari. Oleh sebab itoe, disini kita seroekan, pada 
Bestuur Pasar Keramaian soepaja disambilkan poela sedikit dari pendapatan P.K. 
boeat Comite anak Jatim Kita. 


Bila kita perhatikan perdjalanan politiek Indonesia diwaktoe achir ini, maka 
terbajang pada kita bahwa politiek itoe sesoenggoehnja dige kan sera 
dioedjoekan pada hooge politiek belaka sementara rakjat djelata kaoem 
marhaen tetap tinggal pada tempatnja, seperti sediakala bahkan beban serta 
pikoelan mereka itoe kian lama kian berat adanja. Dalam gelombang politiek 
penghidoepan jg berat ini, soedah sepatoetnia benar pergerakan menaroeh 
perhatiannja pada kedoedoekan serta nasib rakjat itoe. Dalam perdjoangan 
rakjat Indo nesia itoe istimewa menghidoep kan perasaan jang gaib jang 
senatiasa tidak dapat dipoengkiri lagi, bahwa satoe sama jang lain telah merasa 
terikat oleh perasaan bathin (de innen lijke saam gevoelens bahwa mereka 
terdiri dari satoe bang sd. bangsa Indonesia, dan mempoenjai satoe tanah air jai 
toe iboe Indonesia, hingga hilang linjap dari mata pikiran kepoelau an Sumatra 
Djawa Celebes dan Borneo dan sebagainja., Kepoelauan Isme maoepoen da erah 
Isme istimewa rassen Ismejang selama ini hidoep dengan soeboer djadi 
terkoeboer jang ti dak akan timboel selama lama nja lagi. Bahwa sekalian 
oedjoeng pantai poelau poelau Hindia Belan da ini, telah terikat oleh bathin nja 
jang terloekis dalam soemangat persatoean negeri dan bangsa "Indonesia jang 
senantia sa terlipoet dalam rochani dan djasmani tiap2 rakjat aseli, jang 
menghoeboengkan pantai Merauke sampai ke Sabang, dalam ar ti kata dan 
pengertian politiek Indonesia. Soedah tentoe Indonesia jang kita oedjarkan 
dalam pergerakan itoe ada djaoeh berlainan dari apa jang ditjiptakan oleh 
ethnoloog Djerman Sebastian itoe. Dengan keterangan jang serbaringkas diatas, 
dapatlah dimenger tikan kedoedoekan jang sebenar nja dari perkataan 
"Indonesia" Tahadi diatas kita ada menjatakan bahwa pergerakan kita di 


Merampas kemerdi kaan. Di Balingka seorang bernama D. telah meikat seorang 
anak nja jang perempoean oemoer kira2 9 th, serta disiksa dengan kedjam. Jang 
paling menjedihkan benar, sesoedah anak itoe di ikat, dirantai poela dengan 
rantai andjing. Hal ini dapat diketahoei oleh politie dan D. soedah ditangkap. 
Menilik pekerdjaan De jang ganas itoe, soedah sepatoetnja benar D dapat 
balasan jang setim pal dengan kekedjamannja itoe. Apalagi D jang terseboet 
memang orang jang terbilang kasar dan kedjam djoega. — O — 


sini ada agak koerang memperhatikan rakjat marhaen itoe, walaupoen sekalian 
gerak gerik dari pemoeka pemoeka serta pemimpin2 kita itoe menoedjoekan 
politieknja atau menconcent reer sekitarnja rakjat Indonesia jangbesar itoe. Akan 
tetapi sekiranja kita hendak mentjapai tjita2 jang moelia itoe, maka teroetama 
sekali haroeslah dapat diperkokoh keada jan dalam negeri berhoeboeng dengan 
kedoedoekannja masjara kat sendiri poela, Setiap pergerakan politiek itoe maka 
mesti seiring dengan pergerakan ekonomie dan sociaal rakjat itoe Terseboet 
pergerakan zonder mempoenjai fondamen ekonomie dan social jg koeat sama 
djoega bagaimana ibarat satoe roemah jg berdiri dengan tak berfondamen jang 
moedah roeboeh sekiranja ditioep oleh angin besar. Hingga mana kebenaran 
pergerakan politiek Indonesia diwak toe ini beloem dapat dipastikan terlebih lagi 
bila diambil perbandingan dengan perdjoangan kemerdekaan di India, Inilah 
sebabnja kita terdorong boeat menoelis ini. Tjarilah kedalam dalam lihat ke desa 
desa agar tentoe dapat pengertian jg sebenarnja boekti bahwa rakjat djelata 
kaoem marhaen seoemoemnja sama sama menjerah sadja pada oentoeng dan 
nasib mereka. Organisasi rakjat ampir tidak ada. Bahkan rakjat tidak terikat oleh 
sesoeatoe organisasi jang menjeroepai vakbonden terketjoea li sebahgian jang 
ketjil sadja. Dalam sekalian roepa oesaha rakjat haroes dapat merasakan bahwa 
segala itoe ditoedjoekan nja kepada „Indonesiana” terseboet. Boeat sementara 
marilah kita menoleh dalam lingkoengan negeri ini sadja dahoeloe jang saban 
hari ada dibawah peloepoek mata, dilihat dan diboektikan oleh kita bersama 
sama setiap2 wak toe. Sesoenggoehnja di negeri ini tidak ada organisasi dari 
segala 


Pajakoempoen Sedikit haroes diperhatikan oleh B. B. dan L. V. D. Karena ta' lama 
lagi orang menjabit dibagian negeri K. Tengah dan Bt. Hampar, soedah tentoe 
sawah melaki2 akan dimoelai lagi akan ditanami padi, seharoes nja B.B. dan 
pihak Landb. voorlichtingen Dienst, memberi penerangan pada ra'jat soepaja 
sawah mereka djangan dibiarkan terloeang sadja, tetapi dioesaha kan poela 
menanami rempah2 jang dapat menambah hidoep. Pada tahoen jang laloe poela 
dan dibeberapa tahoen belakang 


tjabang oesaha bangsa, jg akan mementingkan kepentingannja. Bersamaan 
dengan ini kita da pat mengemoekakan djasa djasa dari PAK TOM Alm. Bapak 
pergerakan Indonesia. Peliau itoe telah merintis djalan boeat kita seoemoemnja 
rak jat Indonesia. Beliau telah meninggalkan poesaka kepada rakjat Indonesia 
oemoem. Oesala oesaha serta daja oepaja beliau sesoedahnja mangkat 
sekarang dapat dinjatakan dan memperoleh penghargaan jg haroes diam bil 
over kewadjiban beliauoentoek menjampaikan maksoed moelia jang 
berhoeboeng dengan Indonesia kepoelauan Hindia Belanda menoedjoe Indonesia 


Raya. Misalnja vakbonden kaoem chauf feur roepelin bond kleerma ker dan 
sebageinja. Zeevaart haroes dapat perhatian oleh kita, terlebih lagi dimana 
negeri Indonesia ini terdiri dari beberapa poelau2 jang dikelilingi oleh laoetan 
belaka. kesultaat dari roepelin telah sama2 diketahoei. Dengan djalan ini 
dapatlah kokoh fondamen rakjat, Bila kita melihat dinegeri dewasa Europa dan 
Amerika begitoe djoega di Japan maka mereka itoe kaoem tani dan kaoem 
boeroeh sama2 terikat dalam organisasi sendiri boeat mendjaga keselamatan 
posi tienja dalam masjarakat. Djasa2 Pak Tom alm, jang berbakti bagi Indonesia 
dan rakjat nja haroes sedapat moengkin di djadikan soeatoe monumentaal werk 
jang tahadinja ada soeatoe pioneerswerk poela oentoek menghidoepkan 
soemangat ladonesiana Sebagi penoetoep toendjoekan lah organisasitalent 
masing2 boeat menjampaikan oesa ha2 Bapak Pergerakan kita de ngan 
menanam tjabang2 diseloe roeh Indonesia ini. Bergerak dan pikirkanlah 


sehabis memotong padi orang bertanam bawang, tetapi padi th. jang achir2 ini 
bawang tidak lag mendatangkan hasil jg memoeaskan, oleh sebab itoe alangkah 
baiknja kalau BB bersama sama dengan L.V.D. memberi pene rangan pada ra'jat 
tjara jg mana baiknja oesaha pertanian selain dari bawang dapat mendatang kan 
hasil, soepaja selain goena nja menghalangi kesengsaraan pada ra'jat poen 
dengan hasil itoe dapat poela menoetoep keperloean negeri, hasil dan tinda kan 
ini kita toenggoe. Alma tikoes Menoeroet berita dari pendoedoek Batang Tabit 
sendiri, da lam tahoen jang kini lagi mendjalan, pada anak negeri amat roesak, 
disebabkan ama tikoes jang mengamoek. Tikoes jang beratoes ratoes meroesak 
padi pendoedoek jang mana beloem terdengar kedjadian jang seroepa itoe 
benar. Melihat keadaan itoe tentoe padi anak Negeri di Bt Tabit akan berkoerang 
hasilnja, dan 


bahaja kelaparan mengatjam poela. Oleh sebab itoe kita dari Perki sebagai 
pengantar soeara rajat, minta perhatian jang berwadjib, dan memberi 
pertolongan dengan perantaraan Ambtenaar pertanian (Landbowi tjara bagai 
mana ama tikoes disana terbas mi. Daerah Bt. Hampan perloe filiaal polikliniek 
Masa Dr. Anfin jang kini di tempatkan di Djawa, di lima Negeri seperti, Bt. 
Hampar, K. Tengah, Sarik lawas, Soengai Blantih, dan Soeajan diadakan oleh 
beliau satoe kliniek dengan bertempat Bt. Hampar, serta pada hari jang telah 
ditentoekan Dr. Arifin datang mengoendjoengi patienten dari lima Negeri 
terseboet. Tetapi entah apa sebabnja boleh djadi karena masa malaise? Kliniek 
itoe ditoetoep, dan gedongnja tinggal kosong kembali, kalau ada jang sakit 
moesti pergi ke Pajakoemboeh jang dja oehnja 15 K.M dari Bt. Hampar, serta 
memakai onkost jang boleh dikatakan tidak terpikoel oleh ra'jat jang sakit. 
Kadang2 dalam sehari beloem tentoe dapat obat di Pajakoem boeh, sebab 
banjaknja patienten saban hari, jang djoega moesti dioeroes. Mengingat 
kepentingan jang amat sangat peri mendjaga kesehatan ra'jat, kita dari Perki 
mengharap soepaja pemerintah memperhatikan kedjoeroesan ini, dan dengan 
perantaraan Perki meminta djoega soepaja pemerentah ID.V.G,1 memboeka 
kliniek itoe kembali soepaja anak negeri dari lima Penghoeloe Kepala tidak 
moesti pergi ke Pajakoemboeh jang djaoeh. Hasil dan terkeboel nja kami harap 
benar. IArsd 


KOTA 


Attractie Pasar Malam Oentoek jang 3 hari pengabisan ini. Telah dikabarkan 
bahwa nanti malam di Pasar Malam akan di adakan special Hawaian Concours 
dengan extra krontjong. Selandjoetnja besok malam petang Djoemahat malam 
Saptoe atas permintaan beberapa club2 jang ada disini maka pada wak toe itoe 
akan diadakan poela Gamboes-concours. Soedah tentoe dimana diwak toe 
belakang ini oleh pendoedoek disini moelai digemari kembali permainan 
gamboes, maka mereka itoe soedah tentoe sadja akan datang berkoendjoengan 
ke pasan malam agar dapat menjaksikan club mana jg pandai gamat gam boes 
itoe. Selandjoetnja pada malam pengabisan malam Sabtoe akan di lakoekan 
pembahgian prijzen Veilig Verkeer antara mana Amir Ha kim Siregar Beker serta 
prijs2 Badminton. Pembagian itoe akan dilakoe kan poekoel 8 malam persies. —0 


MEMBASMI PENJAKIT LEPRA Pendapatan baroe dari seorang deskundig bangsa 
Zweden. Pertjobaan di Hindia Belanda Dari Malang dikabarkan, bah wa prof. dr. 
Rent Stierna seorang ahli lepra bangsa Zweden, diwak toe kini disana dengan 
mendapat idzin mendjalankan beberapa injecties dengan erum pendapatan nja 
sendiri dengan berada dibawah controlenja D.V.G. Hasil dari pada itoe dalam 
berapa tempo ini bisa dilihat. Tentang mengambil proef dari prof dr. Rent Stierna 
telah djoega diberi idzin oleh lepra instituut Begitoelah prof dr Rent Stier na ada 
membawa beberapa serum jg terbikin dari cultuur lepra bacillen, dengan mana 
djoega dine geri2 asing telah ditjobakan. Tepi resultaatnja tjara wetenschap 
pelijk beloem bisa dipastikan lan taran keadaan itoe bisa dikata hoei dan 
menambil tempo jg lama poela. Di Betawi poen beberapa lepra patienten jang 
telah disoen tik dengan erum itoe. Prof dr Rent Stierna telah sedjak beberapa 
boelan ini tinggal di Betawi dan ia berharap soepaja ia nanti bisa 
memperbandingkan serta mengoempoelkan pendapatannja jang didapatnja 
selama tinggal di sana Dengan tegas lepra instituut menjatakan bahwa resultaat 
dari soentikan itoe diwaktoe kini masih positief sadja baroe Ketjoerian A, toekang 
djoeal boeah2an tinggal di Pondok telah mengadoekan pada polisi bahwa si M. 
telah ketjoerian sehelai kain keaboean dengan gambar petak2 jang berharga f 1. 
Kedoedoekan ketjoerian itoe menoeroet ketarangannja ialah, bahwa kain 
terseboet diletakkan dibawah bantal kepala dalam kamarnja jang terkoentji. 
Begitoelah sipentjoeri itoe de ngan djalan membikin lobang didinding kamar itoe 
telah dapat mengoeloerkan tangannja keda lam serta mendjangkau kain jang 
terletak dibawah bantal kepala terseboet. Roepanja akal maling ini se 
soenggoehnja dimana lantas angannja maka rolnja didjalankan Lagi kemalingan. 
Seorang bernama M.I. gelar B toekang djoeal tempe tinggal di ganting telah 
ketjoerian poela separtij barang2 pakaian jang berharga sama sekali f 18.05, 
kira2 poekoel 2,50 malam, Menoeroet keterangannja sebeloem ia pergi tidoer 
maka kain katn terseboet diletakkannja di atas medja dalam kamar. Akan tetapi 
pada waktoe itoe ia djadi terbangoen tersebab oleh karena geresik geresikan. 
Sewaktoe ia melihat maka se 


kal ann partij kain kain itoe te lah hilang jang mana sebahgian dari pada itoe 
dapat ditemoekan kembali tergantoeng didjendela kamarnja seharga f 10,65, 


Perkara ini telah diserahkannja keta ngan jang berwadjib soepaja dan pat 
dibekoek simalingnja, Lagi salah memberi obati Seorang anak perempoean 
Tionghoa mendjadi tiwas djiwanja. Begitoelah kemaren doeloe ada terdjadi 
soeatoe kedjadian sedih jg meniwaskan djiwanja seorang anak perempoean 
bang sa Tionghoa disini jang disoe roeh membeli obat di filiaal Wesr Sumatra 
Apotheek jang berdiri di Kampoeng Tionghoa di sini. Doed ek perkara dapat dika 
barkan begini, jaitoe, bahwa soeatoe familie Tionghoa Tjia Tjin ada membeli 
Engelsch zout di fihaal apotheek terseboet de kampoeng Tionghoa, jang di pakai 
oleh sekalian familie itoe. Akan tetapi oleh karena engelch zout itoe tidak 
mentjoekoepi boeat semoenja, maka di soeroehlah anaknja sikorbang jg baroe 
beroemoer 14 tahoen kefniaal itoe oentoek membeli engelsch zout tetseboet 
seboeng koes dari 100 gram. Akan tetapi malang, apa jang terdjadi. Oleh wakil 
beheerder kepada siapa diserahkan tanggoeng djawab dari filiaal itoe diberikan 
nja boekan jang dimintak mela inkan satoe boengkoes chloras kalicus. Ketika 
itoe beheerder itoe ae dang tidoer dan filiaal itoe di djaga oleh seorang kawan 
seroemah jg beroemoer 20 tahoen jang sama sekali jeen leeki ti dak 
mengetahoei akan obat obat akan tetapi bila sewaktoe ia t doer diserahkan 
kepadanja oen toek mendjoealkan obat kalau a da orang membeli Berhoeboeng 
dengan kesala han ini maka anak perempoean jg bernam Tjia Gie Nio membawa 
poelang boekan seboengkoes engelsch zout melainkan celoras kalicus atau 
chloorzure kal (Kaliumchloraat, Dengan tidak diketahoei maka anak itoe 
meminoemnja dengan tidak lama sesoedah, itoe djadi moentah moentah. Ketika 
itoe djoega dipanggil dokter dan di bawa kemilitair Hoopsitaal disini Malang oleh 
anak gitoe tidak dapat ketolongan lagi jg telah menghemboeskan nafasnja 
Keterangan lebih landjoet da ri t, Mekel eigenaar West Suma tra Apohteek dan 
filiaal itoe bahwa selaloe diperintahkannja kepada beheerder itoe soepaja etap 
mesti berlakoe berhati ha ti mendjoeal obat2 dan dilarang nja dengan keras 
soepaja dipoelangkan sadja kepada orang lain dari hal mendjoeal obat2 
Begitoelah perkara itoe sekarang telahb erada dalam tangan jg berwadjib boeat 
dipereksa le bih landjoet, siapa jang jang menanggoeng djawab dalam per kara 
ini 


Neutrule Ini nama satoe sekolah tempat beladjar mengetek dengan mesintoelis 
jang memakai systeem 10 djari zonder lihat letters alias toetoep mata. Jang 
goeroenja soedah geroutineerd dan pintar memberi peladjaran mengetek dalam 
tempo jang sependek pendeknja, serta banjak pengalaman dan dapat Diploma 
dari „Typewriting Instituu" di Batavia-Centrum dan djoega dari ,,Universa" 
Instituut tot bevordering van Handelswetenschappen in Nederland-Indie di 
Bandoeng. Dan soedah pernah bertahoen tahoen mendjalan kan praktijk goeroe, 
jaitoe di „Moder Typewriting Course" di Ba doeng dan di „Universal Typeweiting 
Couse" di Semarang dan Soerabaja. Barang siapa jang ingin akan bekerdja di 
Kantoor2 Gouvernement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan, maka lebih 
baik, djanganlah ditinggalkan ini pengatahoean bagi orang jang tidak dapat 
kerdja, boleh dapat kerdja dan mana jang ketjil gadjinja boleh bertambah dan 
sebab itoe datanglah pada Neutra le, kalau hendak beladjar mesin toelis. 
Begitoelah menoeroet za man. Neutrale bisa mengadjar kan segala resia2 dan 
apa2 jang bersangkoet kepada ini pengata hoean dengan garantie 1 boelan, 2 


boelan, 4 boelan atau 6 boelan dan ini menoeroet kebendak moerid2. Dan 
sesoedahnja tam mat beladjar menoeroet peratoe ran2 jang diatas, boleh ikoet 
da lam examen. Dan apabila loeloes, memboeat examen dihadapan Examen- 
Commissie, akan dianoe gerahi Diploma jang pakai zegel. Dan apabila tidak 
loeloes, boleh teroes beladjar sampai pintan dan sampai dapat Diploma de ngan 
tidak ada pembajaran apa2 lagi. Kasihan kepada orang2 jang tidak diterima 
bekerdja, lantaran tidak mempoenjai Diploma mesintoelis jang tjotjok dengan 
kepandaiannja. Keterangan dari hal pembajaran dan penerimaan moerid boleh 
datang sendiri dari sekarang di Kantoor Neutrale Baha roestraat 15, barisan 
Kantoor perto longan simpang djam gadang lama. LAPANGAN KAPAL TERBANG 
DI PADANG. F 30.000 boeat lapa ngan itoe sadja. Dalam begrooting 1938 sebagi 
mana kita telah pernah kabarkan djoega, bahwa akan diasingkan djoemlah 
oewang jg akan dipergoenakan boeat membikin lapa ngan kapal terbang di 
Padang ini Soepaja dikemoedian hari dae rah Sumatra Barat jang telah terasing 
ini dapat dihoeboengkan dengan kapal oedara, maka di pandang sangat perloe 
sekali oentoek membikin lapangan kapal oedara itoe di Padang ini sebagi jg 
berboenji dalam begrooting tahoen 1938 itoe Begitoelah soepaja dapat poela 
diperoleh bidangan tanah lapa ngan jg baik boeat didjadikan langan kapal 
terbang itoe, maka sekarang telah diniat oentoek membeli tanah lapang dengan 
menjediakan wang sedjoemlah f30.000 


GEITIENEN TAILOR MODERI NETJES KWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia 
tjoekoep bermatjam-matjam kain boeat toean menoeroet model jang paling 
belakang Harga damai PONDOK44 Padang Menoenggoe dengan hormat. 
Manager M. KASIM 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN JAPAN— 
MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa 
Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti. Satoe boekoe tebal, formaat 
sedang, koelit airmas. Harga f 3. vrij Ongkos „penaboer“ Roeang pendjaran 
poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang 
minta 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADJAN Moelai 
sekarang menerima moerid. Pada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak: 
Perempoean 


Boleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoedjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap Menanti dengan hormat Administratiekantoor CENTRUM“ 
BEHEERDER Dahar Azis Raafweg. PADANG Telefoon No. 277. Belastingconsulent 
en Administratie 


Het beste adres voor de snelste en goedkoopste opleiding tot kantoor-typist jet 
is: NEUTRALE Typisten Instituut 10 Vingers Blind Systeem Robinson Building 
Baharoestraat 15 PADANG Neutrale Typisten Instituut staat onder leiding van 
een gediplomeerde en geroutinerde leerkracht ex oprichter en ex Hfd.Leider van 
de "Modern Ty pewriting Course" te Bandoeng en ex-Algien ex Hfd Leider van de 
Universal Typewriting Gourse te Se marang en Soerabaja, Neutrale Typisten 
Instituut garandeert U binen 1 maand, 2 maanden 4 maanden6 maanden te 
bekwamen tot kundige kantoor-typisten. Leerplannen van het Neutrale Typisten 
Instituut omvatten de volgende onderwerpen. a Sneltikken b. Schoont kken c. 
Staattikken d. Dictaettikken e. Blindtikken f. DiVersetikken Zooals het maken van 
brieven uit onduidlijke concepten,, briefkaa ten. rekening. 


getineera papie, envioppen, blanto postwissels en enz. Korom,al es wat een 
kantoor typis lel we ten en kennen moet DIPLOMA'S Gezegelde diplomas worden 
uitge reikt aan hen, die na afgelegd examen tegeno vereen Examen-Commissie 
met vlag en wimpel is ges laagd, terwijl aan niet-geslaagden gratis lessen 
kunnen worden verstrekt, totdat zij hun doel hebben bereikt Vraagt inlichtingen 
en geeft U op als leerling tel Kantooruren 8-12 v.m. en 4-8 v.m. Kasi opleiding 
boeat praktijk dan boeat dapat ken Diploma. Kantoor-typist (te) Neutrale" 
meloeloe kasih peladjaran masintoelis dengan tjara jang sangat tjepat sekali, 
hingga dalam tempo jang tidak lama moerid moerid bisa moelai tjepat goenakan 
masin toelis dalam pratijk di kantoor Gouvernement, kantoor2 dagang atau lain2 
peroesahaan Dan sesoedah moerid moerid beladjar sampai menoeroet kita 
poenja garantie, jaitoe grantie 1 boelan 2 boelan, 4 poelan atau 6 boelan2 
ditanggoeng mereka soedah bisa mengetek dengan mesin toelis dan 
ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma bisa mengetek dengan 
segala roepa merk massintoelis (bekende merken dengan gampang sekali 
mempergoenakan kesepoeloeh djarinja. Neutrale, sanggoep mengerdjakan 
roepa2pekerdjaan mengetek (typewerk) dan dari hal ongkos engteng, 


pekerdjaan ditanggoeng spoed dan memoeaskan. Keterangan dan boeat 
masoekan nama boleh datang sendiri di kpg Baroe 15 barisan Kantoor 
Pertolongan simpang djam Gadang lama 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong . 
Moerah Tjepat Selamat Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPEL MPA De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


CHAMIS 23 JUNI 1938 
KEDOEA LEMBAR DAGBLAD 99 SARANGAN ENG 
Japan Tiongkok 


Pertjideraan antara Japan dan Tiongkok itoe memberi bajangan pada waktoe 
achir ini bahasa sesoenggoehnja tidak akan pemoedah lekas dapat padam api 
permoesoehan itoe. Sementara mereka kedoea belah pihaknja mesti 
berhadapan dengan moesoeh jang tidak ken tara, artinja menjaboeng djiwa 
dengan pelor dan lain2 materia len perang, melakoekan pemboe noehan jang 
kedjam satoe sama lain, maka sedjak berapa hari ini kedoea belligerenten itoe 
sama sama mempoenjai geza menlijke vijand (moesoeh jg mesti bersama2 
dihadapi) jg haroes diperangi jaitoe tidak lain tidak boekan pengamoekan dari 
soengai koening jang telah merendami medan peperangan kedoea belah 
pihaknja. Terlebih lagi berhoeboeng de ngan bandjir ini, menghidoepkan 
moesoeh jang lebih kedjam dari pelor dan granaat jaitoe epi demie pest dan 
cholera. Berbalik kepada medan peperangan, maka pasoekan Japan jg tahadinja 
sebeloem kebandjiran soengai koening hendak memadjoekan serangannja ke 
Kaifeng menoedjoe ke Hunan. Diwaktoe hari ini pasoekan kedoea belligerenten 
itoe sama sama berhadapan diboekit boekit baratnja Chinashan diselatan barat 
Anwhei dekat tapel watas Hupeh, dimana pasoekan Japan bergerak ke selatan 
dengan menoeroet ilirnja soengai Yang tze. Disana pasoekan Japan mela koekan 
serangan jang hebat jg terdiri tjoema dari 1 devisie serdadoe jang didaratkan di 
Anking agar dapat mempersatoekan toe boeh dengan pasoekan di Hsuchen 
oetara dari Anking, serang an mana terhadap pasoekan Tionghoa jang 
mempoenjai kedoedoekan serta positie di Chin shan. Selama doea hari 
pertempoe ran itoe berlakoe dengan hebat nja. Sebagai mana kita telah 
menjatakan diatas pertjideraan ini moengkin djadi lama. Keterangan kita itoe 
dapat di boektikan, sedang Japan senanti asa sebeloem meletoeskan bom nja di 
Tiongkok di djembatan Liukiuchow noe soedah tentoe terlebih dahoeloe mengira 
bah wa satoe kali dimoelai perleda kan itoe dengan iak dapat 
moedahmemadamkannja. Keboektian itoe bertambah njata, diwaktoe ini dimana 
kabinet Japan sebahgian besar telah di pengaroehi oleh kaoem militair, terlebih 
lagi perdjalanan diplo matiek loear negeri jang selama ini dipegang oleh seorang 
burger 


Koki Hirota berganti tangan dengan seorang militair jaitoe generaal Ugaki ex. 
gouverneur-generaal di Chosen (Koreal. Berhoeboeng dengan itoe maka kabar jg 
terberita dari soember Japan, bahwa minister loear negeri Japan Ugaki telah 
memberitahoekan poela kepada sekalian wakil2 diplomatiek negeri jg berada di 


Tokyo tentang pertjideraan Japan Tiongkok akan diloeaskan sampai kedaerah2 
Tiongkok jang berwatas selatan nja Hwangho dan di timoer Ichang-Pangyang 
dan Pakhoi daerah mana sampai saat ini beloem dapat didoedoeki oleh 
balatentara Japan. Kepada merek itoe diharapkan soepaja memberi peringatan 
kepada sekalian rakjat jang bernaoeng dibawah bendera negeri masing2 itoe 
soepaja mendjaga diri dan harta benda masing2. Begitoe djoega soepaja 
menghindarkan diri dari tempat2 jg didoedoeki oleh pasoekan Tiong hoa. 
Sekalian roemah2 dari bangsa2 asing itoe selain Tionghoa semes tinja menaikan 
dan mengibarkan bendera oentoek tanda, teroeta ma boeat pasoekan oedara 
Japan jang akan melakoekan bombarde men bombardemen atas stellingen 
pasoekan Tionghoa itoe. Dari keterangan ini terang soedah bahwa Japan telah 
bersedia djoega bahwa peperangan itoe akan moengkin lama akan tetapi 
dengan keadaan jg terbajang itoe Japan poen beroedjoed oentoek memperloeas 
medan perang terseboet sekali n. 


Indonesia 


Seorang pembongkar ditangkap. Berboeat sebagai orang gila Kemaren siang 
kira2 poekoel 10 dikilometer 7 di Tandjoeng Moelia telah terdjadi soeatoe hal 
jang menggemparkan dan mengelikan hati jang berachir dengan tertangkapnja 
seorang pembong kar bangsa Inkonesier. Kedjadian diatas ini dikabar kan oleh 
pembantoe kita sebagai berikoet: Dikii meter 7 Tandjoeng Moelia ada terletak 
seboeah roemah kepoenjaan seorang Tionghoa. Orang Tionghoa ini berdiam 
dengan isterinja dan seorang anaknja jang masih ketjil. Pada hari terseboet 
diatas jaitoe kemaren orang Tionghoa itoe telah pergi meninggalkan roemahnja 
mentjahari nafkahnja. Djoega siisteri ketika itoe berhoeboeng dengan soeatoe 
keperloaan terpak sa poela meninggalkan poela roemahnja. Anaknja jang masih 
ketjil itoe ditinggalkannja diroemah sedang 


tidoer diatas tilam, Roepanja semendjak dari pagi roemah itoe diintai oleh 
seorang pentjoeri. Ketika dilihatnja kedoea soeami isteri ini meninggalkan 
roemahnja, maka kesempatan jg baik ini tiada dibiarkan olehnja demikian sadja 
berlaloe, Dengan hati hati sekali sipentjoeri laloe masoek kedalam roemah itoe 
dan segera mentjahari benda2 jang berharga. Tetapi pekerdja annja ini tidak 
berhasil, karena diroemah itoe tiada terdapat benda benda jang dapat mengoen 
toengkan baginja. Oleh sebab ini, timpoel dalam pikirannja dari pada tidak ada 
baik ada. Oengan segera sipentjoeri laloe menggoeloeng tilam tempat anak itoe 
tidoer kemoedian membawa keloear. Tetapi baharoe sadja ia melangkahkan 
kakinja keloear ia dengan segera ditangkap oleh beberapa orang Tionghoa jang 
sedjak dari tadi telah memperhatikan tingkah lakoenja. Politie diberitahoekan 
akan kedjadian ini jang dengan segeradatang. Ketika dilakoekan pemeriksaan 
padanja, sipentjoeri poera poera berboeat sebagai orang gila. Tindakannja ini 
tentoe sadja tiada akan mengoentoengkan baginja. Ketika itoe djoega sipentjoeri 
digari dan dibawa kekantoor politie di Laboehan. Setelah ditem pelkan verbaal, 
sipentjoeri dima soekkan kedalam tahanan oentoek menoenggoe perkaranja 
diadili. (P.A.) — O — 


Maloe ta' loeloes dari oedjian Hari Kemis jl. seorang anak nama W, moerid H. 1 S 
Djetis Djokja telah mentjoba memboenoeh diri dengan dolk diarah da danja, 
sehingga loeka parah, te pi beloem sampai tewas djiwa nja. Diwaktoe ia beloem 
selesai oedjiannja ia telah memberi kabar pada orang toeanja, di Tegal 
menerangkan bahwa ia telah loeloes. Tetapi kemoedian ternja ta ta' dapat dan 
achirnja ia mengambil poetoesan boeat boenoeh diri dengan djalan terseboet. 
Oentoeng dapat ketahoean dan sekarang dirawat oleh dokter Siem di 
Gondolajoe. (Anetal. 


DAGBLAD NOESANTARA BER HENTI. Menoeroet bulletin direksi dag blad itoe 
tidak dapat terbit oentoek sementara, karena drukkerij ,,Djuwa" tidak maoe 
mentjitak nja lagi. Dengan demikian, poen dagblad Gong dari Tegal jang djadi 
duplicaatnja tidak poela terbit oentoek sementara. 


Tjerita Pendek 


Tjinta jang sedjati Digobah oleh Hema L.S. Tak obahnja sebagai akan melepas 
Agoes pergi ke Mekkah, bergitoe poela pemoeda2 dan kawan2 Agoes tak 
ketinggalan. Diwaktoe Agoes akan naik, auto akan berangkat, maka Ali mah 
soedah masoek dahoeloean kedalam, jg katanja dia akan mengikoet, sekalipoen 
kelaoet api Boedjoekan dari beberapa famili nja dankawan2nja tidak didengar 
nja, hanja achirnja Agoes berkata. Alimah tinggallah diroemah, kakanda 
berdjalan ini, Alimah tahoe ongkos tidak ada, sama apa akan kita landjoetkan 
perdjalanan ke Tandjoeng Balai, sedangkan boeat kakanda sendiri poen ong kos 
djoega kekoerangan. Hal itoe kalau kk. banjak bitjara lagi, dan tidak soeka 
membawa adinda, pasti dengan sedjam sadja kakan da dilarikan auto ini, Alimah 
tidak ada lagi didoenia. Dari itoe kk. boleh pilih, sajang sama Ali mah sama 
sajang sama apa? Tapi boelat pikiran Agoes mendengarkan perkataan Alimah jg 
pendek itoe, dengan perkataan lemah lemboet Agoes menerang kan kepada 
segala familienja, oleh karena kerasnja Alimah, sekali poen apa. Alimah akan 
tanggoeng pikirannja boelat akan ikoet, ha nja sekalipoen saja tidak ada oeang, 
kata Agoes, biarlah Alimah ikoet, hanja lain tidak dola jang akan diperbanjak, 
selamat sadja kami dalam perdjalanan. Oleh kerena Agoes soedah sama soeka 
poela membawa, familienja tak ada menahan lagi, dan kemoedi an autopoen 
berangkat. Sampai di Bk. Tinggi, boeat melandjoet kan ke P. Siantar, ongkos tak 
tjoekoep, maka dengan berani Agoes teroes menaiki auto TRIO dengan 
perdjandjian agar sampai di Siantar dia akan membajar. Di Siantar berichtiarlah 
Agoes kepada kenalannja tempo hari, maka kenalannja itoe dengan sedih hati 
mendengarkan segala keterangannja, dibantoe dengan teroes sehingga tidak 
diseboet oetang pioetang. Boekan sadja ongkos auto dari kampoeng, marlah 
oentoek melandjoetkan perdjidanan ke Td. Balai kenalan lamanja itoe djoe 
mengasi. Teri ma kasih tentoe Agoes tak loepa kan seoemoer hidoepnja kepada 
orang jang membantoenja itoe, hantjoer badan dikandoeng tanah entoe boedi 
baik itoe diingatnja djoega. Sekarang Agoes dan Ali mah soedah berada di Td 
Balai Agoes mengemoedikan Pergera kan emoeda, dan Alimah tidak maoe 
tingga dari Pergerakan Pemoeda Sekalipoen hidoep diran tau, dan sekalipoen 


makan oem pamanja dengan tjabe, tapi dasarnja TJINTA SEDJATI semoeanja itoe 
mendjadi enak belaka. TAMMAT 


Vendulocaal ,,De Leeuwe Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Senen 4 Juli 1938 
diroemahnja jang terhormat toean A. Sastrawinangoen Hoofd Kadaster 
Belantoeng Ketjil 47 Dari perabot roemah toean terseboet jang terawat baik, 
modern dan seloeroehnja terbikin dari Java- djati antara adanja: KEBON Satoe 
partij boengaz jang bagoes seperti boenga bougavaille, chevelurespalm, antara 
koolpalm, boenga hortensia dan bangkoe2 kebon. BERANDA MOEKA Zitje kaloe 
djati jang bagoes betoel, terdiri dari medja dengan 4 korsinja, sangkoetan topi de 
ngan katja boender telor, stan daard boenga, dengan boenganja jang bagoes, 
satoe partij piring dinding, lelangsi pintoe dengan koeningan, tandoek roesa, 
satoe partij barang logam, lampoe Ti ongkok model naga dengan stan daardnja, 
kap lampoe jang baserta tikar Permadani. BERANDA TENGA Zitje jang bagoes 
betoel terdi ri dari 1 medja dengan 4 korsi nja jang pakai bantal compleet 
medja2 ketjil boeat roko antara ada pakai piring logam, stan daard boenga, katja 
dinding de ngan kleednja, satoe tikar permadani jang besar oekoerannja 
3.60x2.80 meter jang bagoes betoel dan masih baroe lagi, satoe lampoe listrik 
kroon dengan 5 lampoenja, almari boekoe jang bagoes dengan satoe partij 
boekoe2, satoe partij barang logam, djam dinding dan djam listrik, medja toelis 
boeat Toen dengan koersinja, lampoe dinding, satoe collectie gambar-gambar 
teekenan tangan, zitje Libetykap lampoe jang bagoes dan modenr dan selainnja. 
KAMAR TIDOER 2 tempat Tidoer kajoe jang bagoes dan compleet dengan klam 
boenja, satoe tempat tidoer boeat 2 orang boeatan Soerabaja al mari katja 2 
bagian dengan katja boender telor, almari pakaian, almari obat, zitje kamar, pot 
malam, katja dinding jang besar, medja dan zitje Liberty. KAMAR MOEKA 2 
tempat tidoer anak2 boeatan Soerabaja, rak pakaian boeat anak KAMAR ANAK 1 
tempat tid er boeatan Soera baja, 2 almari pakean dan 1 zitje kamar. KAMAR 
LOGEER Tempat tidoer Soerabaja boeat 1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan pakean 
dan 1 katja dinding, BRANDA BELAKANG Perabot kamar makan jang comleet 
antara ada medja makan poender teloer jang bisa dibikin besar, korsi kamar 
makan2 drissoir, buffet, almari makan nan al mari thee jang bagoes betoel, 
satoe peti ijs Java-koelkast, djam dinding jang acoord djalan be 


Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe 
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 


adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock. 102 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloe aran 
Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh berdama 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jg kasar Beheerder „OAMAD S, 6, 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloean TOKO Indonesia 25 
Padang tel 333 


toel, zitje rotan, satoe partij korsi Weerner dan bangkoe. Eetser vies jang 
compleet dan pakai boenga, satoe partij barang2 glas LEBIH DJAOEH Bangkoe? 
sekolah boeat anak2 schoolbord, almari anak2, satoe partij mainan anak, 
perkakas dapoer jang compleet, machine ijs satoe tempat masak merk Haller 
dengan ovennja dan selainnja ada strika listrik dan biasa dg papannja, rak piring 
almari da poer dan goedang dan banjak lagi jang ta' diseboetkan. Datanglah 
melihat barang2 pada hari Minggoe 3 Juli dari djam 5—8 malam. 


Graveennrichting. Cliche en stempel Fabrik Reparatie Ateli S. B. Damly Kali Ketjil, 
9 PADANG S.W. K. 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKE TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
ersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zamen Menanti dengan hormat 


Pasar Malam Padang 1938 Penghabisannja ditetapkan pada tanggal 25 Juni j,a.d. 
Diramaikan oleh doea orkesten. Djoega waktoe prijsvraag veilig verkeer 
disamboeng sampa tanggal 25 ini boelan, 


Awas Awas Chabar perloe Ada apa Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa 
saban hari ada satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat 
Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi dari Padang sebelah W. Apothek! ., „3 
sore Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto ta' kan loepa 
mentjari kita poenja merk. entoe Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh 
dipertjaja Menanti dengan hormat. BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


